WORKSHOP PENELITIAN 
STP BANDUNG 2017 



I. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan hasil penilaian proposal penelitian yang masih belum memenuhi standar 
kualitas penelitian sesuai kebijakan STP Bandung, maka diperlukan pelatihan ( workshop ) 
penyusunan proposal penelitian untuk meningkatakan kualitas peneliti di STP Bandung. 

II. TUJUAN 

1. Untuk meningkatkan pemahaman para peneliti (Tenaga Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan) dalam hal penelitian ilmiah di STP Bandung. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan kepada para peneliti (Tenaga Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan) dalam membuat proposal yang benar dan baik. 

3. Untuk meningkatkan kecepatan dalam hal pembuatan proposal dan hasil akhir 
penelitian dalam waktu yang singkat dapat menghasilkan proposal atau hasil akhir 
penelitian yang berkualitas. 

III. SASARAN 

1. Meningkatnya pemahaman para peneliti (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 
dalam hal penelitian ilmiah di STP Bandung. 

2. Meningkatnya kemampuan kepada para peneliti (Tenaga Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan) dalam membuat proposal yang benar dan baik. 

3. Meningkatnya kecepatan dalam hal pembuatan proposal dan hasil akhir penelitian 
dalam waktu yang singkat dapat menghasilkan proposal atau hasil akhir penelitian yang 
berkualitas. 


IV. 


NARASUMBER 


No 

Nama 

Materi 

1 

Prof. Ace Suryadi, M.Sc., Ph.D. 

Penyusunan Proposal Penelitian 

2 

Budhi Gunawan, M.A., Ph. D. 

Metodologi Penelitian 


V. PESERTA 

40 Orang yang terdiri dari para dosen dan karyawan dengan komposisi 60% berasal dari 
pengusul proposal penelitian Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 40% lainnya berasal dari yang 
tidak mengajukan proposal penelitian. 


VI. WAKTU DAN TEMPAT 

Kamis, 13 Juli 2017 Pukul 08.30 - 16.30 WIB di Gd. Ciremai Lt. 6 STP Bandung Jl. Dr. 
Setiabudhi 186 Bandung 40141. 


RUNDOWN WORKSHOP PENELITIAN TAHAP I 
TAHUN ANGGARAN 2017 


No. 

Jam 

Keterangan 

PIC 

1 

08.30 - 08.40 

Pembukaan oleh Ketua STP 

Bandung 

Ketua STP Bandung 

2 

08.40 - 12.00 

Penyusunan Proposal Penelitian 

Narasumber : 

Prof. Ace Suryadi, M.Sc., Ph.D. 

Moderator : 

Dr. Beta Budisetyorini, M.Sc. 

3 

12.00 - 13.00 

Makan Siang 

Panitia 

4 

13.00 - 15.00 

Metodologi Penelitian 

Narasumber : 

Budhi Gunawan, M.A., Ph. D. 

Moderator : 

Dr. Beta Budisetyorini, M.Sc. 

5 

15.00-15.15 

Coffee Break 

Panitia 

6 

15.15 - 16.30 

Metodologi Penelitian 

Narasumber : 

Budhi Gunawan, M.A., Ph. D. 

Moderator : 

Dr. Beta Budisetyorini, M.Sc. 


